Menimbang 


Mengingat 


PERBEKEL DESA BAJERA 


KABUPATEN TABANAN 


KEPUTUSAN PERBEKEL DESA BAJERA 
NOMOR 07 TAHUN 2023 


TENTANG 


STATUS PENGGUNAAN ASET DESA 


PERBEKEL DESA BAJERA 


a. 


bahwa penggunaan Aset Desa digunakan dalam 
rangka mendukung - penyelenggaraan 
Pemerintahan Desa Bajera, 

bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu 
menetapkan Keputusan Perbekel tentang 
Status Penggunaan Aset Desa 


Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5495). 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang 
Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang 
Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5717), 

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
tentang Dana Desa yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 22 Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5694), 


Menetapkan 
KESATU 


KEDUA 


4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 
Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa, 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 53), 

5. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 73 Tahun 
2019 Tentang Pengelolaan Aset Desa, (Berita 
Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 
Nomor 73), 


6. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 87 Tahun 
2019 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi 
Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak Dan 
Retrebusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah 
Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 87), 

7. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 23 Tahun 
2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan 
Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita 
Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2020 
Nomor 23), 

8. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 100 Tahun 
2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 
2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan 
Tahun 2022 Nomor 100), 

9. Peraturan Desa Bajera Nomor 3 Tahun 2017 
tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak 
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa 
(Lembaran Desa Bajera Tahun 2017 Nomor 3), 

10. Peraturan Desa Bajera Nomor 02 Tahun 2022 
tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Desa (Lembaran Desa Tahun 2022 
Nomor 02), 

11. Peraturan Desa Bajera Nomor 07 Tahun 2022 
tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa 
(RKPDes) (Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 
07): 

12. Peraturan Desa Bajera Nomor 09 Tahun 2022 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2023 
(Lembaran Desa Tahun 2022 Nomor 09), 


MEMUTUSKAN 


Aset Desa yang diperoleh dari kekayaan asli desa, 
APBdesa dan perolehan lainnya yang sah dan 
digunakan dalam rangka mendukung 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa  Bajera 
sebagaimana terlampir, 

Lampiran sebagaimana pada diktum satu (1) 
merupakan bahan untuk dituangkan dalam Buku 
Inventaris Aset Desa: 


KETIGA 


KEEMPAT 


KELIMA 


Aset Desa yang tidak langsung untuk mendukung 
penyelenggaraan pemerintahan desa dapat 
didayagunakan dalam rangka meningkatkan 
pendapatan desa, 

Pembiayaan penggunaan aset desa sebagaimana 
dimaksud pada diktum KETIGA dibebankan pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023 
Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. 


Ditetapkan di Bajera 
Pada tanggal 02 Januari 2023 
PERBEKEL DESA BAJERA 


kar 


I PUTU SUKARATA 


TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 


1. Camat Selemadeg 

2. Ketua BPD Desa Bajera 
3. Yang bersangkutan unt 
4. Arsip. 


uk dilaksanakan 


NOMOR : 07 TAHUN 2023 
TANGGAL : 02 JANUARI 2023 
TENTANG STATUS PENGGUNAAN ASET DESA BAJERA 


DAFTAR STATUS PENGGUNAAN ASET DESA 


TT |aatbos 


oh Ie 3 
Sepeda Motor DK-2278-GBC - 3020104 0001 
Sepeda Motor DK-6400-GAN 3020104 0001 


18,000,000.00 


5 
3 ea 
| | 5235000000| | 
Laptop Azuzibh ———————)O|8ozo1o2001 | ——” | 4000oo000l —— | 
Pa Pemer 
maaanak 5... 
Were |” 


w 


7 tapopap oo eogono200oe 7 so 000oof 
aaptopip—————— eoroio2 0002 Ssovo0ooo| 
Pa An 
PA La 
Pa 
Pa Ma 
Aa 
Aa 
An 
Dep Andria—— Boso2ot 0007 2aso00ooo| 
Pa 


Ditetapkan di Bajera 
Pada tanggal 02 Januari 2023 
PERBEKEL DESA BAJERA 


en) 


I PUTU SUKARATA 


